











Daftar Isi 

J UDUL ARTIKEL. 

LATAR BELAKANG. 

DAMPAK POSITIF. 

DAMPAK NEGATIF. 

CONTOH MAKANAN ZAMAN DAHULU. 

CONTOH MAKANAN ZAMAN SEKARANG. 


KULINER DI ERA GLOBALISASI 

LATAR BELAKANG 

Globalisasi menyebabkan industri jasa yang terdiri dari berbagai 
macam 

industri seperti industri telekomunikasi, transportasi, perbankan, 
dan perhotelan 

berkembang dengan cepat (Zeithaml & Bitner, 2003). Industri 
perhotelan, 

khususnya, adalah salah satu industri yang memadukan produk 
dan layanan. Hotel 

adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau 
badan usaha akomodasi 

yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia 
makanan dan minuman 

serta fasilitas jasa lainnya. Semua pelayanan itu diperuntukkan 

bagi masyarakat 

umum, 

Berbicara mengenai globalisasi tentunya tidak akan lepas dari 
pengaruh-pengaruh budaya asing yang sudah melekat pada 
masyarakat Indonesia. Pengaruh-pengaruh budaya asing 
tersebut membawa perubahan besar bagi kehidupan 








masyarakat di Indonesia zaman sekarang. Salah satu contoh 
perubahan tersebut adalah selera makanan masyarakat yang 
mulai beralih dari makanan tradisional ke makanan-makanan 
asing. 

Makanan pokok kita sebagai masyarakat Indonesia sebagian 
besar adalah nasi, jagung maupun sagu. Bahan makanan 
tersebut sebelum dapat dikonsumsi harus diolah terlebih dahulu 
dengan waktu yang cukup lama. Namun, di era modern dan 
serba canggih seperti sekarang ini, masyarakat tentunya lebih 
memilih segala sesuatu yang cepat agar tidak banyak 
membuang waktu mereka, termasuk dalam hal memilih 
makanan. Melihat kondisi tersebut, banyak sekali perusahaan- 
perusahaan makanan dari luar negeri yang mengambil 
kesempatan dengan membuka cabang-cabang usahanya di 
Indonesia. Salah satunya perusahaan makanan cepat saji atau 
yang lebih dikenal dengan fast food. 

Makanan cepat saji menjadi pilihan sebagian besar masyarakat 
Indonesia, disamping penyajiannya yang cepat, harga dan 
rasanya pun tidak kalah menarik perhatian. Dengan harga yang 
tidak perlu membuat kita merogoh kocek terlalu dalam, fast 
food memberikan makanan dengan kualitas rasa yang cukup 
lezat dan bentuk yang menarik, sehingga masyarakat 
berbondong-bondong ingin mencobanya. Selain itu, dengan 
adanya globalisasi membuat sebagian besar masyarakat suka 
sekali meniru negara-negara barat, termasuk dengan mencoba 
makanan cepat saji tersebut. 

Namun, dibalik kelezatan rasa dan kecepatan dalam 
penyajiannya, tentunya fast food atau makanan cepat saji 
mempunyai beberapa dampak negatif dan positif bagi 
lingkungan maupun tubuh kita dalam jangka panjang. 



DAMPAK POSITIF 

Ditandai dengan berbagai jenis makanan instan. Instan artinya 
cepat saji. Masyarakat dapat menikmati tanpa harus susah 
payah membuat dan memasaknya. Apalagi sekarang banyak 
produk makanan dari luar negeri. Menu makanan juga banyak 
yang berasal dari luar negeri. Perusahaan makanan cepat saji 
adalah perusahaan luar negeri yang sekarang banyak 
beroperasi di Indonesia. Demikian pula produk berupa 
minuman. Tapi bahayanya adalah zat kimia yang ada di 
dalamnya, seperti zat pengawet, pewarna, dan perasa. Contoh 
makanan yang ada di era globalisasi misalnya: pizza, 
hamburger, sushi, steak, hot dog,dll. Sedangkan contoh 
minumannya misalnya : soft drink, minuman isotonik,dll. 

DAMPAK NEGATIF 

Mengonsumsi makanan siap saji yang berlebihan tidak baik bagi 
kesehatan tubuh. Karena makanan siap saji tersebut lebih 
banyak mengandung bahan kimia berbahaya dibandingkan 
kandungan vitamin atau zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. 
Selain itu, makanan siap saji juga mengandung bahan-bahan 
yang tidak alami, gizi rendah dan cenderung menggunakan zat 
additif berlebihan 



MAKANAN ZAMAN DAHULU 



MAKANAN ZAMAN SEKARANG 



